YASlN 

Surah ke-36 
83 Ayat. Makkiyyah 

Dengan nama Alloh Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. 

1. Ya Sln. 

2. Demi Al Quran yang penuh hikmah, 

3. Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari 
rasul-rasul, 

4. (yang berada) diatas jalan yang lurus, 

5. (sebagai wahyu) yang diturunkan oleh Yang 
Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, 

6. Agar kamu memberi peringatan kepada kaum 
yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi 
peringatan, karena itu mereka lalai. 

7. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan 
(atau ketentuan Alloh) terhadap kebanyakan 
mereka, karena mereka tidak beriman. 

8. Sesungguhnya Kami telah memasang belenggu 
dileher mereka, lalu tangan mereka (diangkat) ke 
dagu, maka karena itu mereka tertengadah. 

9. Dan Kami adakan di hadapan mereka dinding 
dan di belakang mereka dinding (pula), dan Kami 
tutup(mata) mereka sehingga mereka tidak dapat 
melihat. 

10. Sama saja bagi mereka apakah kamu 
memberi peringatan kepada mereka ataukah 
kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, 
mereka tidak akan beriman. 

11. Sesungguhnya kamu hanya memberi 
peringatan kepada orang-orang yang mau 
mengikuti peringatan dan mereka takut kepada 
Tuhan Yang Maha Pemurah walaupun tidak 
kelihatan. Maka berilah mereka kabar gembira 
dengan ampunan dan pahala yang mulia. 

12. Sesungguhnya Kami menghidupkan orang- 
orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah 
mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka 
tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan 
dalam Kitab Indukyang nyata (yakni Loh Mahfuz). 



Suratu Ya Sin 



- 

Bismil lahir rahmanir rahlm 



<J? (^) (N 



sungguh dari sungguh 
(salah seorang) kamu 



penuh 
2 hikmah 



Demi 

Al-Quran 1 



Ya Sin (1) Walqur-anil hakim (2) 


Innaka laminal mursalin (3) 


'ala 


12 


Cj 


(J) 






9 9' 


be- 


ka- 


agar kalian 


Maha 


Maha- 


Diturun- 


lum 


um 


beri peringatan 5 


Penyayang 


perkasa 


kan 



shirathim mustaqim (4) Tanzilal 'azizir rahim (5) Litundzira qaumam ma 



& 0)1 






kebanyakan atas perkataan/ pasti Sesung- mereka maka bapak-bapak diberi 

mereka keputusan berlaku guhnya 6 lalai mereka mereka peringatan 

undzira aba-uhum fahum ghafilun (6) Laqad haqqal qaulu 'ala aktsarihim 

Lltar iSl (^) (^4-9 

sampai lalu be- leher-leher pada Kami telah Sungguh mereka tidak maka 

ke ia lenggu mereka menjadikan Kami 7 beriman mereka 

fahum la yu k minun (7) Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal 



9 9 # *' ^ ^ 

<Jf\i Cy, 

tutup/ hadapan antara dari Dan Kami terte- maka 

dinding mereka jadikan 8 ngadah mereka 

adzqani fahum muqmahun (8) Waja'alna mim baini aidihim saddaw 



£H\ 





0 


*> 




*>< 




\jJ 


» 9 ' 


* 

Op 


Dan sa- 




mereka 


tidak 


maka 


lalu Kami tu- 


tutup/ 


belakang 


dan 


ma saja 


9 


melihat 


dapat 


mereka 


tup mereka 


dinding 


mereka 


dari 


wamin khalfihim saddan fa-agh-syainahum fahum la yubshirun (9) Wasawa-un 






jj_*> 


\2[ 


0 


r*> %*■ 

onj> 




9 > » . 


9 \ 


»>^*<*0 




kamu beri 


sungguh 




mereka 


tidak 


kamu beri peri- tidak 


atau- e 


jpakah kamu beri 


atas 


peringatan 


hanyalah 


10 


beriman 


akan 


ngatan mereka 


kah peringatan mereka 


mereka 



'alaihim a-andzartahum am lam tundzirhum la yu minun (10) Innama tundziru 

C ~'\\ ' ' ' u' ' 's 

J C^stJb 



CT s ? 4 



dengan maka berilah dia dengan yang gaib/ Maha dan dia peringatan/ meng- orang- 

ampunan kabargembira tidak kelihatan Pemurah takut pengajaran ikuti orang 

manit taba'adz-dzikra wakhasyiyar rahmana bilghaib fabasy-syirhu bimaghfiratiw 



J?' 




Cr^ 


— \ 


orang 


Kami meng- 


Kami 


sungguh 


mati 


hidupkan 




Kami 


.) Inna nahnu nuhyil mauta wanaktubu 





J) % 



ltJ \y>J& L» 



yang Kitab dalam Kami hitung/ sesuatu dan dan bekas- mereka apa 

12 nyata kumpulkan segala bekas mereka kerjakan yang 

ma qaddamu wa-atsarahum wakulla syai-in ahshainahu fi imamim mubin (12) 










s! 


A S S» 


JJ^T 








utusan- 


datang kepa- 


ke- 


suatu 


penghuni/ 


perum- 


bagi 


Dan bu- 


utusan 


da mereka 


tika 


negeri 


penduduk 


pamaan 


mereka 


atlah 



Wadhrib lahum matsalan ash-habal qaryati idz ja-ahal mursalun (13) 



Si 




^ ^ > 






x •• 




bLJI 


l\ 


sungguh 


maka mere- 


dengan 


maka Ka- 


lalu mereka men- 


dua 


kepada 


Kami 


ke- 


kami 


ka berkata 


yang ketiga 


mi kuatkan 


dustakan keduanya 


orang 


mereka 


mengutus 


tika 



ldz arsalna ilaihimuts naini fakadz-dzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna 



menu- dan seperti manu- ke- ka- tidak- Mereka 

runkan tidak kami sia cuali lian lah berkata 14 

ilaikum mursalun (14) Qalu ma antum illa basyarum mitsluna wama anzalar 



orang-orang kepada 

yangdiutus kalian 



1l 




& 


0 


^*> . 


V! 


j^\ 


sungguh 


Dia me- 


Tuhan 


Mereka 


kalian ber- 


ke- 


ka- 


kami 


ngetahui 


kami 


berkata 15 


dusta 


cuali 


lian 






rahmanu min syai-in in antum illa takdzibun (15) Qalu rabbuna ya'lamu inna 

<$> do' i m iJi tl& uj <$) ^3 i 

yang nyata penyam- ke- atas Dan ti- benar-2 orang kepada 

17 paian cuali kami dakada 16 yangdiutus kalian 

ilaikum lamursalun (16) Wama 'alaina illal balaghul mubin (17) 

£2; i •£, di ijiii 

dan sungguh akan niscaya kami lem- kalian tidak sungguh dengan/ka- kami sial/ sungguh Mereka 
menimpa kalian pari batu kalian berhenti jika rena kalian celaka kami berkata 

Qalu inna tathayyarna bikum la-il lam tantahu lanarjumannakum walayamassannakum 

iu <$) 4>'3 



kalian diberi apakah bersama/ kesialan/kece- Mereka 

peringatan jika/karena karena kalian lakaan kalian berkata 18 
minna 'adzabun alim (18) Qalu tha-irukum ma'akum a-in dzukkirtum 



pedih siksaan dari 

kami 



QT ^ 'Z.j 






seorang kota ujung dari Dan da- orang-orang yang kaum kalian bahkan/ 

laki-laki tanglah 19 melampaui batas tetapi 

bal antum qaumum musrifun (19) Waja-a min aqshal madinati rajuluy 






orang Ikutilah utusan-utusan 

yang 20 

yas'a qala yaqaumit tabi' ul mursalin (20) Ittabi' u mal 



> 


> 


Jli 




ikutilah 


wahai 


ia ber- 


terburu- 




kaumku 


kata 


buru 



<iii 
•• ^ 


»< 

JLC4 


V 


a 


Ldj ( 




*> 


(Uj 






£ 

V 


(Tuhan) 


aku me- 


tidak 


ba- 


Dan 




orang-2 yang 


dan 


upah 


ia minta ke- 


tidak 


yang 


nyembah 




giku 


mengapa 


21 


dapat petunjuk 


mereka 




pada kalian 





la yas-alukum ajraw wahum muhtadun (21) Wama liya la a'budul ladzi 



C-* 
\ — 


I4ji 


— *> 
's' 












jika 


tuhan- 


selain 


dari 


Apakah aku 


kalian di- 


dan kepa- 


telah men- 




tuhan 


Dia 




akan ambil 


22 kembalikan 


da-Nya 


ciptakan aku 



fatharani wa-ilaihi turja'un (22) A-attakhidzu min dunihi alihatan iy 



13. Dan buatlah bagi mereka suatu 
perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika 
utusan-utusan datang kepada mereka. 

14. (yaitu) ketika Kami mengutus kepada mereka 
dua orang utusan, lalu mereka mendustakan 
keduanya; kemudian Kami kuatkan dengan 
(utusan) yang ketiga, maka ketiga utusan itu 
berkata: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang 
yang diutus kepadamu". 

15. Mereka menjawab: " Kamu tidak lain hanyalah 
manusia seperti kami dan Alloh Yang Maha 
Pemurah tidak menurunkan sesuatupun, kamu 
tidak lain hanyalah berdusta". 

16. Mereka berkata: "Tuhan kami mengetahui 
bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang 
diutus kepada kamu". 

17. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah 
menyampaikan (perintah Alloh) dengan jelas". 

18. Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami 
bernasib malang karena kamu, sesungguhnya jika 
kamu tidak berhenti (menyeru kami), niscaya kami 
akan melempari kamu dengan batu dan kamu 
pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami". 

19. Utusan-utusan itu berkata: "Kemalangan 

kamu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika 
kamu diberi peringatan (kamu bernasib malang)? 
Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampui 
batas". 

20. Dan datanglah dari ujung kota, seorang laki- 
laki dengan bergegas-gegas ia berkata: "Hai 
kaumku, ikutilah utusan-utusan itu". 

21. Ikutilah orang yang tiada minta upah 
kepadamu; dan mereka adalah orang-orang yang 
mendapat petunjuk. 

22. Mengapa aku tidak menyembah (Tuhan) yang 
telah menciptakanku dan yang hanya kepada-Nya- 
lah kamu (semua) akan dikembalikan? 






23. Mengapa aku akan menyembah tuhan-tuhan 
selain-Nya jika (Alloh) Yang Maha Pemurah 
menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya 
pertolongan mereka tidak memberi mantaat 
sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) 
dapat menyelamatkanku? 

24. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada 
dalam kesesatan yang nyata. 

25. Sesungguhnya aku telah beriman kepada 
Tuhanmu; maka dengarkanlah (pengakuan 
keimanan)ku. 

26. Dikatakan (kepadanya): "Masuklah ke surga". 
la berkata: "Alangkah baiknya sekiranya kaumku 
mengetahui. 

27. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi 
ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk 
orang-orang yang dimuliakan". 

28. (23) 0 Dan Kami tidak menurunkan kepada 
kaumnya sesudah dia (meninggal) suatu 
pasukanpun dari langit dan tidak layak Kami 
menurunkannya. 

29. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu 
teriakan suara saja; maka tiba-tiba mereka semua 
mati. 

30. Alangkah besar penyesalan terhadap hamba- 
hamba itu, tiada datang seorang rasulpun kepada 
mereka melainkan mereka selalu memperolok- 
olokkan rasul itu. 

31. Tidakkah mereka perhatikan berapa banyak 
umat-umat sebelum mereka yang telah Kami 
binasakan, bahwasanya orang-orang (yang telah 
Kami binasakan) itu tiada kembali kepada mereka. 

32. Dan setiap umat, mereka semua akan 
dikumpulkan lagi kepada Kami. 

33. Dan suatu tanda (kekuasaan Alloh yang besar) 
bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami 
hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari bumi 
itu biji-bijian, maka dari hasil biji-bijian itu mereka 
makan. 

34. Dan Kami jadikan pada bumi itu kebun-kebun 
kurma dan anggur, dan Kami pancarkan pada bumi 
beberapa mata air, 



8 




» >>^i -r 'T 




»> 


< 




2*3' 


. * i 


dan 


sedikit pun/ 


syafaat/ perto- 


dariku/ 


memberi 


tidak 


dengan ke- 


Maha 


menghendaki 


tidak 


sesuatu 


longan mereka 


bagiku 


manfaat 




mudaratan 


Pemurah 


terhadapku 



yuridnir rahmanu bidhuril la tughni 'anni syafa'atuhum syai-aw wala 





j 








aku telah Sesungguh- yang kese- sungguh/ jika de- Sesungguh- 

beriman nya aku 24 nyata satan pasti dalam mikian nya aku 

yunqidzun (23) Inni idzal lafi dhalalim mubin (24) Inni amantu 



mereka melepaskan/ 
23 menyelamatkan aku 



-s' ** 



ju aSLi Jtsi 




kaum- 


alangkah baik- 


ia ber- surga 


ma- 


Dika- 




ku 


nya sekiranya 


kata 


suklah 


takan 


25 



birabbikum fasma'un (25) Qilad khulil jannata qala yalaita qaumi 






maka dengar- 
kanlah aku 




dengan/ kepada 
Tuhan kalian 




orang-orang yang dari/ ter- dan Dia men- Tuhan- kepa- memberi 
27 dimuliakan masuk jadikan aku ku daku ampun 

ya'lamun (26) Bima ghafara li rabbi waja'alani minal mukramin (27) 




Dengan mereka me- 

apa yang 26 ngetahui 







9 

Ot 


9 ' 

^ ot 


<> 


Ujil 




♦ 


dan langit dari 


tentara/ 


dari 


sesudah- dari kaum- 


atas 


Kami me- 


Dan 




bukan 


pasukan 




nya nya 




nurunkan 


bukan 





Wama anzalna 'ala qaumihi mim ba'dihi min jundim minas sama-i wama 



? 9 > K . 


9 > 

r* 


IjU 






% 






mereka padam/ 


mereka 


maka 


satu 


suara 


kecu- 


tidak ada 


yang me- 


mati 




tiba-tiba 


kali 


keras 


ali 


siksaan 28 


nurunkan 



kunna munzilin (28) Inkanat illa shaihataw wahidatan fa-idza hum khamidun 




Kami 



a VI U liOji & 

dengan- adalah kecuali/ seorang dari datang kepa- tidak hamba- atas 
nya mereka melainkan rasul da mereka hamba 

(29) Yahasratan 'alal 'ibad ma ya k tihim mir rasulin illa kanG bihi 




Alangkah besar 
penyesalan 29 






kurun/ 
umat-umat 
yastahziun (30) 



dari sebelum Kami telah berapa mereka 

mereka binasakan banyak perhatikan 

Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni 




Apakah 

tidak 




30 



mereka mem- 
perolok-olok 





UjJ 




d 


y 


T \ x 

olj 


w 


> 

V 




(**’ 


mereka 


di sisi 


semua- 


mela- 


setiap 


Dan ti- 


mereka akan 


tidak 


kepada 


bahwa 


dihadapkan 


Kami 


nya 


inkan 


umat 


dak lain 


31 kembali 




mereka 


mereka 



annahum ilaihim la yarji'un (31) Wa-in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun 




biji- darinya dan Kami Kami hidup- yang bumi 

bijian keluarkan kannya mati 

(32) Wa-ayatul lahumul ardhul maitatu ahyainaha wa-akhrajna minha habban 




bagi Dan sua- 

mereka tu tanda 32 





9 * 


& 


1^3 


0 


^ > > y 


-r 


kurma 


dari 


kebun- 


di dalam- 


Dan Kami 


mereka 


maka 






kebun 


nya 


jadikan 33 


makan 


darinya 


faminhu ya k kulun (33) 


Waja'alna fiha jannatim min nakhiliw 










buahnya dari Supaya 

mereka makan 34 



mata dari di da- dan Kami 

air lamnya pancarkan 



wa-a'nabiw wafajjarna fiha minal 'uyun (34) Liya kulu min tsamarihi 



5 ' cJCj 

yang Mahasuci 









yang Mahasuci mereka maka meng- tangan-tangan diusaha- dan apa 

35 bersyukur apa tidak mereka kannya yang 

wama 'amilat-hu aidihim afala yasykurun (35) Subhanal ladzi 

- • ' ><r, > -fr 

j*j c/J*' coo> U-4 \^\£===> ^jJjj' 



diri dan bumi ditum- dari apa semua- 

mereka dari buhkan yang nya 

khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardhu wamin anfusihim 



pasangan- telah men- 
pasangan ciptaan 



>r >f"r \i, »1 iA' /JK <i \' ' 

jl^J' J_J' ^~=J O jA J U-JJ 

siang darinya Kami tang- malam bagi Dan sua- mereka tidak dan da- 

galkan mereka tu tanda 36 ketahui ri apa 

wamimma la ya'lamun (36) Wa-ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara 






ba- di tempat kete- ber- Dan 

ginya tapan/orbit jalan matahari 37 

fa-idzahum muzhlimun (37) Wasy-syamsu tajri limustaqarril laha 



OjaJJo* ^Jb bji 

mereka me- maka 

kegelapan reka tiba-tiba 



i' /*\ & »\'\\ ~ '\\ >* r-; ',\\ 

JjU~« 

se- tempat-2 telah Kami Dan Maha Maha- kete- demi- 

hingga (nya) tetapkannya bulan 38 Mengetahui perkasa tapan kian 

dzalika taqdirul 'azizil 'alim (38) Walqamara qaddarnahu manazila hatta 



IJi $ U V 0 >;j3i & 



mendapatkan/ bah- ba- patut/ matahari Tidak- 
mengejar wa ginya mungkin lah 39 

'ada kal' urjunil qadim (39) Lasy syamsu yambaghi laha an tudrikal 



seperti ia kem- 

tandan bali 



e 0 , // _ ^>/ i // . > 'C J' , . 

JSTJ ^ Sf. Jdl % >ill 

mereka garis da- dan siang menda- malam dan bulan 

40 beredar edar lam masing-2 hului tidak 

qamara walal lailu sabiqun nahar wakullun fi falakiy yasbahun (40) 









ci 




. / v/ 

Li^ 


> 

bl 


'A 


t'\' 


Dan Kami 


penuh 


perahu/ 


dalam 


keturunan 


Kami ba- 


bahwa 


bagi 


Dan sua- 


ciptakan 


41 muatan 


bahtera 




mereka 


wa /angkut 


Kami 


mereka 


tu tanda 



Wa-ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun (41) Wakhalaqna 



'1 ' 






& 


ob © 


£ 




9 i » 

Lr? 


£ 


perto- 


maka ti- 


Kami tengge- 


Kami ke- 


Dan 


mereka apa 


seperti/ 


dari 


untuk 


longan 


dak ada 


lamkan mereka 


hendaki 


jika 42 


kendarai yang 


serupa itu 




mereka 



lahum mim mitslihi ma yarkabun (42) Wa-in nasya nughriqhum fala sharikha lahum 

/*\ » h, r- i'r' JZ, /fS '*'•>'•* 



»L. C“ 



» v. \*\"' l'*' Jz, /®S ~' J < »> 

lc-LLaj OjJjLJ JJ 



Dan a- suatu sam- dan kesena- dari rahmat Ke- mereka dilepas- me- dan 

pabila 44 waktu pai ngan hidup Kami cuali 43 kan /diselamatkan reka tidak 

wala hum yunqadzun (43) llla rahmatam minna wamata'an ila hin (44) Wa-idza 



35. supaya mereka dapat makan dari buahnya, 
dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. 
Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? 

36. Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan 
semua berpasangan-pasangan, baik dari apa yang 
ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka 
sendiri maupun dari apa yang tidak mereka 
ketahui. 

37. Dan suatu tanda (kekuasaan Alloh yang besar) 
bagi mereka adalah malam; Kami tanggalkan siang 
dari malam itu, maka dengan serta merta mereka 
berada dalam kegelapan. 

38. dan matahari berjalan ditempat peredarannya. 
Demikianlah ketetapan Yang Maha Perkasa lagi 
Maha Mengetahui. 

39. Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran 
bagi bulan, sehingga (setelah bulan itu sampai ke 
tempat peredaran yang terakhir) kembalilah bulan 
itu sebagai bentuk tandan yang tua. 

40. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan 
bulan dan malampun tidak dapat mendahului 
siang. Dan masing-masing beredar pada garis 
edarnya. 

41. Dan suatu tanda (kebesaran Alloh yang besar) 
bagi mereka adalah bahwa Kami angkut keturunan 
mereka dalam bahtera yang penuh muatan. 

42. dan Kami ciptakan (juga) untuk mereka 
(angkutan lain) yang akan mereka kendarai seperti 
bahtera itu. 

43. Dan jika Kami menghendaki niscaya Kami 
tenggelamkan mereka, maka tidak ada 
pertolongan bagi mereka dan tidak pula mereka 
diselamatkan. 

44. Tetapi (Kami selamatkan mereka) karena 
rahmat yang besar dari Kami dan untuk 
memberikan kesenangan hidup sampai kepada 
suatu ketika. 






45. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 

"Takutlah kamu akan siksa yang dihadapanmu (di 
dunia) dan siksa yang akan datang (di akhirat) 
supaya kamu mendapat rahmat", 

46. Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka 
suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan 
mereka, melainkan mereka selalu berpaling dari 
ayat-ayat-Nya. 

47. Dan apabila dikatakan kepada mereka: 

"Natkahkanlah sebagian dari reski yang diberikan 
Alloh kepadamu", maka orang-orang yang kafir itu 
berkata kepada orang-orang yang beriman: 
"Apakah kami akan memberi makan kepada 
orang-orang yang jika Alloh menghendaki tentulah 
Dia akan memberi mereka makan, tiadalah kamu 
melainkan dalam kesesatan yang nyata". 

48. Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji 
ini (yakni hari berbangkit) jika kamu adalah orang- 
orang yang benar?". 

49. Mereka tidak menunggu melainkan satu 
teriakan saja yang akan membinasakan mereka 
ketika mereka sedang bertengkar. 

50. lalu mereka tidak kuasa membuat suatu 
wasiatpun dan tidak (pula) dapat kembali kepada 
keluarganya. 

51. Dan ditiuplah sangkalala, maka tiba-tiba 
mereka keluar dengan segera dari kuburnya 
(menuju) kepada Tuhan mereka. 

52. Mereka berkata: "Aduhai celakalah kami! 
siapakah yang membangkitkan kami dari tempat- 
tidur kami (yakni dari kubur)?". Inilah yang 
dijanjikan (Tuhan) Yang Maha Pemurah dan 
benarlah Rasul-rasul(Nya). 

53. Tidak adalah teriakan itu selain sekali teriakan 
saja, maka tiba-tiba mereka semua dihadirkan di 
hadapan Kami. 



Oy^j Ly (jb La y&J 

kalian di- agarsupa- di belakang dan apa tanganmu/ha- di an- apa takutlah kepada dikata- 
45 beri rahmat ya kalian kalian yang dapan kalian tara yang kalian mereka kan 

qila lahumuttaqu ma baina aidikum wama khalfakum la'allakum turhamun (45) 



*> 

* ''J' 






V| 


■> y' 

rty 


A * 


> 


Ll 


ot 


> 

> ■> < X' 




orang-2 yang 


darinya 


adalah 


ke- 


Tuhan 


tanda- 


dari 


suatu 


dari 


datang kepa- 


Dan 


berpaling 




mereka 


cuali 


mereka 


tanda 




tanda 




da mereka 


tidak 



Wama ta tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu 'anha mu'ridhin 

\jj' a^- =3 (jOjl Jlj /^jj b>-5. \yuj\ jli (^) 

mereka orang-2 ber- Alloh memberi rezek i dari se- nafkahkan/ kepada dika- Dan 

kafir yang kata kepada kalian bagian belanjakan mereka takan apabila 46 

(46) Wa-idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumul lahu qalal ladzina kafaru 

3 vi oi luii & iS 3 3; ^\ \p db 

dalam ke- kalian tidak- Dia membe- Alloh meng- jika orang apakah kami mereka kepada 

cuali lah rinya makan hendaki yang beri makan beriman orang-2yang 

lilladzina amanu anuth'imu mal lau yasya-ul lahu ath'amahu in antum illa fi 

9 y • 9 ^ . \ ' 

j/o j oj, /oy\ 1 Jjb y* Ojj _y2jj 

orang-orang kalian jika janji ini kapan Dan mere- nyata kese- 

yang benar adalah ka berkata 47 satan 

dhalalim mubin (47) Wayaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin 

t' \' /?s 

^Jb Jo-Ij jM L* 

mereka ber- dan/keti- menimpa satu teriakan/ ke- mereka tidak 

tengkar ka mereka mereka kali suara keras cuali menunggu 48 

(48) Ma yanzhuruna illa shaihataw wahidatan ta k khudzuhum wahum yakhish-shimun 







— \ 


Vj 




3>»| 
Cyx.«J?'s 4 J 


55 


mereka 


keluarga 


ke- 


dan 


satu 


mereka kuasa 


Maka 


kembali 


mereka 


pada 


tidak 


wasiat 


(membuat) 


tidak 



(49) Fala yastathi'una taushiyataw wala ila ahlihim yarji'un (50) 



p-gJj ciL <J~uVl \->\? J_y/\ ci 

mereka da- Tuhan ke- kubur-kubur dari mereka maka sang- di Dan di- 



tang/menuju mereka pada 

Wanufikha fish shuri fa-idza hum minal ajdatsi ila rabbihim yansilun 



tiba-tiba kakala 





Jcj 


£ 


IjUb 


^3 / 


£2? 


o* 




$ls 


Maha Pe- 


menjanji- 


- apa 


ini 


tempatti- dari 


membang- 


siapa- 


aduhai ce- 


Mereka 


murah 


kan 


yang 




dur kami 


kitkan kami 


kah 


laka kami 


berkata 


(51) Qalu yawailana 


mam 


ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu 








teriakan/ kecuali adalah ia Tidak- 

suara keras lah 52 

wa-shadaqal mursalun (52) In kanat illa shaihataw 



s 

para rasul dan benar 









£ V 






L3> JJ ^ 



dianiaya/ tidak Maka pa- orang-2yang di sisi / di ha- semua- me- maka satu 

dirugikan da hari itu 53 dihadirkan dapan Kami nya reka tiba-tiba kali 

wahidatan fa-idza hum jami'ul ladaina muhdharun (53) Falyauma la tuzhlamu 







kalian kalian apa 

54 kerjakan adalah yang 

nafsun syai-aw wala tujzauna illa ma kuntum ta'r 



— \ 


^ ,> 


is 




$■ T"T 


ke- 


kalian diberi 


dan 


sesuatu/ 


sese- 


cuali 
lun (54) 


balasan 


tidak 


sedikit pun 


orang 







dan pasangan- Me- bersenang- kesi- 

pasangan mereka reka 55 senang bukan 

Inna ash-habal jannatil yauma fi syughulin fakihun (55) 



da- pada 
lam hari itu 
Hum wa-azwajuhum 



surga 




peng- Sesung- 

huni guhnya 



p6 


Iga 


i£ <$> 




sJyi\ 


£ 


J-4r 


a 


dan bagi 


buah- 


di dalam- Bagi mereka/ 


mereka 


tempat duduk/ 


di 


tempat 


da- 


mereka 


buahan 


nya (surga) memperoleh 56 


bersandar 


dipan 


atas 


yang teduh 


lam 



fi zhilalin 'alal ara-iki muttakiun (56) Lahum fiha fakihatuw walahum 



$ 


\J0\j 0 


* u 




^ * 

ot 




pj 0 


hari 


Dan berpi- 


Maha Pe- 


Tuhan 


dari 


per- 


Penghormat- 


ini 


sahlah kalian 58 


nyayang 






kataan 


an /sejahtera 57 



ma yadda'un (57) Salamun qaulam mir rabbir rahim (58) Wamtazul yauma 



mereka apa 

minta yang 





0\ 






» / 9 * 




❖ 0 




(f\ 


tidak 


bahwa/ 


Adam wahai 


kepada 


Aku peringatkan/ Tidak- 




orang-orang 


wahai 




supaya 


anak 


kalian 


memerintahkan 


kah 


59 


yang berdosa 





ayyuhal mujrimun (59) Alam a'had ilaikum yabani adama alla 



& 4 

•>♦ ■> > > ■> i 

kalian me- 


j\j 

Dan hen- 




musuh 


33 

bagi 




C JJkI" 


kalian me- 


nyata 


** 

sung- 


setan 


nyembah-Ku 


daklah 


60 




kalian 


guh ia 




nyembah 



ta'budusy syaithan innahu lakum 'aduwwum mubin (60) Wa-ani' buduni 



yr 


%>r 


3^ 


(f^\ 


* „ 


\jjt 


banyak/ 

besar 


sejumlah/ 

sebagian 


di antara 
kalian 


ia telah me- Dan sesung- lurus 

nyesatkan guhnya 61 


jalan 


ini 



hadza shirathum mustaqim (61) Walaqad adhalla minkum jibillan katsira 











OjOjc 




kalian 


kalian 


yang 


Jaha- Ini 


kalian bera- 


adalah maka apa- 


diancam 


adalah 




nam 


62 kal/berpikir 


kalian kahtidak 



afalam takunu ta'qilun (62) Hadzihi jahannamul lati kuntum tu'adun 



>j< 


$ 








^ , 


yj\ 






Kami kun- 


Pada 




kalian meng- 


kalian 


dise- 


hari 


Masuklah 




ci /tutup 


hari ini 


64 


ingkari 


adalah 


babkan 


ini 


ke dalamnya 


63 


(63) Ishlauhal yauma bima kuntum takfurun (64) 


Alyauma nakhtimu 










> 






fV>-' 




•b 






adalah 


dengan /ter- 


kaki-kaki 


dan membe- tangan-tangan 


dan berkata 


mulut-mulut 


atas 


mereka 


hadap apa 


mereka 


ri kesaksian 


mereka 


kepada Kami 


mereka 





'ala afwahihim watukallimuna aidihim watasyhadu arjuluhum bima kanu 



\jaJL^\1 






ICILI 




j& 0 


'T ^> 


lalu mereka ber- 


penglihatan 


atas 


tentu Kami hapus- 


Kami meng- 


Dan 


mereka 


lomba-lomba 


mata mereka 




kan /gelapkan 


hendaki 


jika 65 


usahakan 



yaksibun (65) Walau nasya-u lathamasna 'ala a'yunihim fastabaqush 



54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan 

dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, 

kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. 

55. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu 
bersenang-senang dalam kesibukan (mereka). 

56. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam 
tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. 

57. Di surga itu mereka memperoleh buah- 
buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. 

58. (Kepada mereka dikatakan): "Salam 

sejahtera", sebagai ucapan selamat dari Tuhan 
Yang Maha Penyayang. 

59. Dan (dikatakan kepada orang-orang kafir): 

"Berpisahlah kamu (dari orang-orang mukmin) 

pada hari ini, hai orang-orang yang berdosa. 

60. ® Bukankah Aku telah memerintahkan 
kepadamu, hai anak Adam supaya kamu tidak 
menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagi kamu", 

61. dan hendaklah kamu menyembah-Ku. Inilah 
jalan yang lurus. 

62. Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan 
sebagian besar di antaramu, Maka apakah kamu 
tidak memikirkan?. 

63. Inilah Jahanam yang dahulu kamu diancam 
(dengannya). 

64. Masuklah ke dalamnya pada hari ini 
disebabkan kamu dahulu mengingkarinya. 

65. Pada hari ini Kami tutup mulut mereka; dan 
berkatalah kepada Kami, tangan mereka dan 
memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa 
yang dahulu mereka usahakan. 

66. Dan jikalau Kami menghendaki pastilah Kami 
hapuskan penglihatan mata mereka; lalu mereka 
berlomba-lomba (mencari) jalan, maka bagaimana 
mungkin mereka dapat melihat. 



